Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


» Kam gann s3 — Ps 
DASAR-DASAR 


HUKUM ACARA 


3 Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. 
meta Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: 


Kutipan Pasal 113 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus 

juta rupiah). 


(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 


(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 


(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Dasar-dasar 
HUKUM ACARA JINAYAH 


Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. 
Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. 


Ker hi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
2g e Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR HUKUM ACARA JINAYAH 
Edisi Pertama 
Copyright O 2016 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


ISBN 978-602-0895-80-2 
13,5 x 20,5 cm 
Xxvi, 258 hlm 


Cetakan ke-1, April 2016 


Kencana. 2016.0646 


Penulis 
Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. 
Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. 


Desain Sampul 
@tambra23 


Penata Letak 
Rendy 


Percetakan 
PT Aditya Andrebina Agung 


Divisi Penerbitan 
KENCANA 


Penerbit 
PRENADAMEDIA GROUP 
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220 
Telp: (021) 47/8-64657 Faks: (021) 475-4134 
e-mail: pmg@prenadamedia.com 
www.prenadamedia.com 
INDONESIA 


Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, 
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


SAMBUTAN 
Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 


Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah mem- 
beri hidayah, kekuatan, kesehatan, dan ketabahan sehingga 
penyusunan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat 
dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW 
beserta sahabat dan keluarganya. 

Saya sangat mengapresiasi dengan penulisan buku ber- 
judul Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah yang sebenarnya sa- 
ngat ditunggu untuk dapat menjadi pegangan dalam praktik 
di persidangan perkara jinayah yang dari tahun ke tahun te- 
rus bertambah. Buku ini bisa menjadi bahan rujukan untuk 
mempersamakan persepsi antar-lembaga-lembaga yang ter- 
kait dengan praktik hukum acara jinayah baik mulai dari pi- 
hak kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, dan wilayatul 
hisbah (WH). 

Saat ini dengan sistem promosi dan mutasi hakim di ling- 
kungan peradilan agama sangat memungkinkan hakim-hakim 
dari luar Aceh ditempatkan di Provinsi Aceh dengan demiki- 
an mau tidak mau harus mampu memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara jinayah secara baik dan benar sesuai aturan 
serta profesional. Apalagi mengingat Oanun Jinayah Nomor 6 
Tahun 2014 sudah berlaku efektif sejak Oktober 2015 dengan 
demikan kemungkinan besar akan menambah volume perka- 
ra jinayah di masing-masing Mahkamah Syar'iyah. 

Sesuai visi dan misi Mahkamah Agung “terwujudnya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR HUKUM ACARA JINAYAH 


badan peradilan Indonesia yang agung,” maka penanganan 
perkara jinayah tidak boleh dianggap sebagai kerja tambah- 
an. Artinya, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, ma- 
syarakat tidak terlayani dengan baik, terkesan serampangan 
dan dari segi administrasi tidak memenuhi ketentuan hukum 
acara dengan alasan kurang memahami praktik penanganan 
perkara jinayah. Apalagi buku tentang hukum acara jinayah 
selama ini memang belum ada. 

Dengan adanya buku ini seharusnya kekhawatiran ha- 
kim luar Aceh jika dimutasi ke Provinsi Aceh tidak perlu ada 
lagi, sebab dengan kehadiran buku ini yang telah mengurai- 
kan secara simpel dan sederhana dasar-dasar hukum acara 
jinayah sehingga hakim dapat belajar autodidak atau paling 
tidak dapat mengurangi rasa kekhawatiran tersebut sebelum 
mendapatkan pelatihan khusus tentang bagaimana mena- 
ngani perkara jinayah. 

Saya mengucapkan terima kasih atas sumbangsih pemi- 
kiran dan kerja keras penulis. Semoga di masa depan masih 
dapat melahirkan karya-karya yang lain yang lebih baik untuk 
kemajuan Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan agama di In- 
donesia. Selain itu, semoga karya ini dapat menjadi motivasi 
bagi rekan-rekan hakim pengadilan agama atau pengadilan 
secara keseluruhan di bawah Mahkamah Agung. 

Semoga sumbangsih penulis atas karya buku ini men- 
jadi amal saleh yang makbul dan mendapatkan balasan di sisi 
Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. 


Jakarta, 15 Desember 2015 


Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. 
Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 


vi n 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


SAMBUTAN 


Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 
Mahkamah Agung RI 


Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tujukan ke 
hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia ser- 
ta rahmat-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita 
senandungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta saha- 
bat dan keluarganya. 

Selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, saya 
sangat bangga dan memberi apresiasi yang tinggi atas jerih 
payah tiada lelah yang ditunjukkan Saudara Drs. H. Zulkar- 
nain Lubis, M.H. dan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. se- 
hingga mampu melahirkan buku ini. 

Saya berharap buku ini dapat mengakselerasi transfer il- 
mu hukum acara jinayah, baik bagi orang yang baru mempe- 
larinya maupun bagi orang yang ingin mempelajarinya lebih 
dalam lagi. Sebagai sarana untuk memahami dan menguasai 
ilmu dasar tentang hukum acara jinayah, buku ini sudah cu- 
kup komprehensif. 

Buku ini sangat berguna untuk mengurai hambatan- 
hambatan dalam praktik persidangan perkara jinayah. Karena 
itu, buku ini dapat menjadi panduan yang pas bagi wilayatul 
hisbah, polisi, jaksa, dan terutama para hakim Mahkamah 
Syar'iyah. 

Buku ini juga dapat menjadi bahan ajar bagi dosen dan 
mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Program 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR HUKUM ACARA JINAYAH 


Studi Hukum Islam. Hukum Acara Jinayah atau Hukum Aca- 
ra Pidana Islam dapat dijadikan pembanding saat mempela- 
jari hukum acara pidana. Dengan demikian, kalangan aka- 
demisi akan mendapatkan pemahaman yang utuh dan kaya 
mengenai hukum formil yang berlaku pada civil law system 
dan Islamic law system. 

Hal yang sangat penting untuk kita sadari bersama-sama 
ialah bahwa hukum acara jinayah mempunyai perbedaan 
paradigma dan filosofi yang sangat prinsipiil dibandingkan 
dengan dan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sema- 
ta-mata bertumpu pada nilai-nilai dan kepentingan manusia, 
sedangkan hukum acara jinayah memiliki aspek kesakralan 
dan berdimensi keilahian yang penerapannya tidak boleh ber- 
tentangan dengan nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan di 
dalam Al-Our'an dan Hadis. 

Demikian sambutan ini. Semoga kerja keras penulis da- 
lam melahirkan buku ini mendapatkan ridha Allah SWT dan 
menjadi aural jariyah yang pahalanya tiada terputus. Amin ya 
rabbal alamin. 


Jakarta, Desember 2015 


Drs. H. Abdul Manaf, M.H. 
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 
Mahkamah Agung RI 


viii | 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


SAMBUTAN 
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh 


Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT pen- 
cipta alam semesta yang telah memberikan hidayah dan ka- 
runia kepada hamba-Nya yang selalu mengabdi dan beramal 
shaleh. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita 
Muhammad SAW yang telah memberi tuntunan teladan yang 
baik kepada seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi 
sekalian alam. 

Saya selaku pimpinan Mahkamah Syariyah Aceh sangat 
bersyukur dan menyambut baik serta memberikan apresiasi 
yang tinggi atas kerja keras yang telah dilakukan penulis Sau- 
dara Drs. H. Zulkarnain Lubis M.H. dan Drs. H. Bakti Rito- 
nga S.H., M.H. Kehadiran buku ini merupakan momen yang 
sangat tepat dalam upaya memaksimalkan penegakan syariat 
Islam secara benar sesuai aturan. Khususnya menyangkut pe- 
nerapan dan pelaksanaan hukum-hukum jinayah yang telah 
berlaku efektif sejak bulan Oktober 2015 yang terdapat di da- 
lam Ganun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. 

Kehadiran buku ini juga diharapkan bisa menjadi buku 
panduan dalam setiap proses menangani dan memeriksa 
perkara-perkara jinayah yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah 
di Aceh. Karena selama ini, belum ada buku standar yang 
dapat dijadikan pegangan dalam memeriksa perkara jinayah. 
Terutama juga untuk hakim-hakim baru yang ditempatkan 
di wilayah Aceh buku ini dapat menjadi bahan untuk bela- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR HUKUM ACARA JINAYAH 


jar mandiri mengenal lebih jauh tentang dasar-dasar hukum 
acara jinayah. 

Saya harapkan juga buku ini bisa menyatukan persepsi 
untuk lembaga-lembaga terkait dalam memeriksa dan mena- 
ngani perkara jinayah, seperti Kepolisian, PPNS, Kejaksaan, 
Wilayatul Hisbah (WH) dan terutama Mahkamah Syar'iyah. 
Dengan demikian, semua dapat berjalan sesuai dengan per- 
aturan. 

Demikian sambutan ini semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan semangat dan kekuatan kepada penulis buku 
ini untuk dapat melahirkan karya-karya selanjutnya yang 
bermanfaat untuk dunia peradilan di Indonesia dan semoga 
Allah SWT memberikan ganjaran pahala atas segala usaha 
kerja keras penulisan buku ini. Amin. 


Banda Aceh, 11 Desember 2015 


Drs. H. Jufri Ghalib M.H. 
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh 


x at 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


SAMBUTAN 


Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh 


Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat 
Allah SWT, atas terbitnya buku Dasar-dasar Hukum Acara 
Jinayah, karya Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H., dan Drs. H. 
Bakti Ritonga, S.H., M.H. Kemudian, selawat beserta salam 
dipersembahkan ke pangkuan alam Nabi Besar Muhammad 
SAW, yang senantiasa membimbing umat-Nya agar selalu 
berada di atas syariat Allah SWT, yang bersumber pada Al- 
Our'an dan as-Sunnah. 

Ketika Saudara Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. me- 
nyampaikan draf buku Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah 
kepada saya, dan sekaligus meminta saya memberikan sam- 
butan kepada buku tersebut, maka secara spontan saya me- 
nyatakan bersedia menulis sambutan dan beberapa catatan 
kecil terhadap buku Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah yang 
ditulis oleh dua orang Hakim Mahkamah Syariah di Aceh. 

Saya menyambut baik terhadap terbitnya buku Dasar- 
dasar Hukum Acara Jinayah, didasarkan beberapa pertimbang- 
an yaitu: 

1. Aceh memiliki kewenangan melaksanakan syariat Islam 
secara menyeluruh (kafjah) dalam seluruh aspek kehidup- 

an. Landasan yuridisnya adalah UU No. 44 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Dae- 

rah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh. Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR HUKUM ACARA JINAYAH 


menyebutkan bahwa syariat Islam yang dilaksanankan di 
Aceh, meliputi: akidah, ibadah, ahwal al-syakhsiyah (hu- 
kum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hu- 
kum pidana), ghada (peradilan), tarbiyah (pendidikan), 
dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Hukum jinayah atau 
hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam 
yang dilaksanakan di Aceh melalui Ganun Aceh. 

2. Sebelum lahirnya Ganun Hukum Jinayat (Ganun No. 
6 Tahun 2014), Aceh telah memiliki tiga ganun materil 
yang mengatur perbuatan pidana dan ancaman pidana, 
yaitu: Ganun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 
Tahun 2013 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, 
Ganun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Ta- 
hun 2013 tentang Maisir (Perjudian), dan Ganun Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2013 tentang 
Khalwat (Mesum). Ketiga ganun ini ditegakkan tidak 
berdasarkan hukum acara jinayat yang khusus untuk itu, 
karena Ganun Acara Hukum Jinayah belum dibentuk 
pada tahun 2013. Hukum acara yang dijadikan pedoman 
oleh aparat penegak hukum, dalam rangka penegakan Oa- 
nun Khamar, Oanun Maisir, dan Ganun Khalwat adalah 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
dan beberapa hukum acara yang terdapat di dalam ke- 
tiga ganun tersebut. Keadaan ini dibenarkan berdasarkan 
amanah Pasal 132 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2006 
yang berbunyi: hukum acara yang berlaku pada Mahka- 
mah Syariah sepanjang mengenai jinayah adalah hukum 
acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam 
lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur dalam 
undang-undang ini. 

3. Pada tanggal 13 Desember 2013 telah disahkan Ganun 
Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah. 


xii | 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


SAMBUTAN 


@anun ini menjadi pedoman bagi lembaga penegak hu- 
kum dalam menegakkan hukum materil jinayat sebagai- 
mana termaktub dalam Oanun Aceh No. 6 Tahun 2014 
tentang Hukum Jinayat. Ganun Hukum Jinayat memuat 
dan mengatur kembali perbuatan pidana khamar, maisir, 
dan khalwat ditambah 7 (tujuh) perbuatan pidana baru, 
berupa: zina, ghadaf, ikhtilath, pemerkosaan, pelecehan 
seksual, liwath, dan musahagah. Ganun Hukum Acara 
Jinayat bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materil 
yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayat, dengan 
menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan 
benar. Di samping itu, Hukum Acara Jinayat memberikan 
jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pela- 
por, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara 
seimbang sesuai ajaran Islam. 

4. Materi muatan Kanun Hukum Acara Jinayat sebagian 
besar diadopsi dari Kitab Undang-undang Hukum Aca- 
ra Pidana (KUHAP), tetapi bukan berarti tidak pada 
perbedaan mendasar antara Hukum Acara Jinayat dan 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Hukum Acara Jinayat dibentuk berdasarkan paradigma 
Al-Our'an dan as-Sunnah. Sebagai contoh, hukum acara 
jinayat berupaya agar mereka yang pernah melakukan ja- 
rimah bertobat secara sungguh-sungguh, sehingga tidak 
lagi mengulangi perbuatan jarimah. Hukum syariah, baik 
jinayat maupuh hukum acara jinayat, berorientasi pada 
upaya memperbaiki dan menyadarkan manusia atas sega- 
la kesalahannya dengan jalan tobat. Manusia semestinya 
sadar bahwa ia adalah makhluk Allah SWT yang senan- 
tiasa mengabdi kepada-Nya. hukum acara jinayat memi- 
liki keterkaitan dengan dimensi teologi-spiritual dalam 
menjalankan dan menegakkan hukum jinayat yang ber- 


| xiii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR HUKUM ACARA JINAYAH 


sumber dari Al-Gur'an dan as-Sunnah. Paradigma ini 
jelas berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), yang berlandaskan pada para- 
digma kolonial, yang mana penegakan hukum tidak ada 
kaitannya dengan teologi dan spiritual keagamaan. 

5. @anun Hukum Acara Jinayat dalam perjalanannya tentu 
akan menghadapi berbagai tantangan dalam penerap- 
annya. Hal ini sangat wajar, mengingat materi muatan 
ganun ini berasal dari prinsip acara peradilan Islam 
yang bersumber dari Al-Gur'an, as-Sunnah, dan kitab- 
kitab fikih. @anun ini diterapkan dalam sistem peradilan 
pidana nasional yang berakar pada paradigma kolonial. 
Oleh karenanya, diperlukan kemampuan aparat penegak 
hiukum untuk memahami secara komprehensif hukum 
syariah, sehingga tidak akan melahirkan ketegangan sub- 
stantif antara dua hukum acara ini. Pengalaman dan shar- 
ing pandangan dari aparat penegak hukum yang terlibat 
secara aktif dalam penerapan hukum acara jinayat, seper- 
ti kepolisisan, kejaksaan, Mahkamah Syar 'iah, dan advo- 
kad/pengacara sangat penting dalam rangka perbaikan 
dan penyempurnaan hukum acara jinayat dimasa men- 
datang. 

6. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara 
Drs. H. Zulkarnain lubis, M.H. dan Drs. H. Bakti Riton- 
ga, S.H., M.H. di sela-sela kesibukannya sebagai Hakim 
Mahkamah Syar 'iah berhasil melahirkan karya yang san- 
gat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hu- 
kum dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum 
materil jinayat. Buku ini memberrikan penjelasan yang 
mudah dipahami oleh masyarakat atau aparat penegak 
hukum terhadap materi muatan hukum acara jinayat. 
Buku ini akan membantu masyarakat dan aparat penegak 


xiv | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


SAMBUTAN 


hukum memahami substansi dan terminologi yang ter- 
dapat dalam hukum jinayat dalam hukum acara jinayah, 
seperti mukallaf, jarimah, ugubat, hudud, gishas-diyat, 
tak'zir, bayyinah, dan jinayat. Mudah-mudahan karya 
ini akan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal 
ibadah bagi penulis. Masyarakat tentu masih menunggu 
karya lain hakim kreatif ini, dalam kaitannya dengan 
penegakan syariat Islam untuk masa mendatang. 


Akhirnya, kepada Allah jualah kita berserah diri dan 
memohon ampun ... amin. Terima kasih Pak Zulkarnain dan 
Pak Ritonga. Selamat berkarya semoga sukses selalu ... Amin. 


Darussalam, 28 Desember 2015 


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A. 
Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh 


Pa xv 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


PENGANTAR 


Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 
atas karunia dan rahmat-Nya akhirnya buku ini dapat dise- 
lesaikan. Penulisan buku ini berawal dari keinginan untuk 
membantu atas ketiadaan buku pegangan standar dalam me- 
nangani perkara jinayah khususnya di Mahkamah Syar'iyah 
se-Aceh. 

Selama ini, baik pihak kepolisian, kejaksaan, polisi Wila- 
yatul Hisbah (WH) tidak mempunyai sebuah buku panduan 
dalam menangani perkara jinayah. Kebanyakan masih meme- 
gang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
atau merujuk langsung kepada Ganun Hukum Acara Jinayah. 
Apalagi kita tahu Ganun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hu- 
kum Acara Jinayah dalam bentuk buku yang diperjualbelikan 
tidak mudah didapatkan. 

Menurut penulis, kehadiran buku ini menjadi penting 
meskipun kebanyakan dari materi hukum acara jinayah terse- 
but mengadopsi KUHAP tetapi jelas sangat berbeda secara 
prinsipiil dalam beberapa hal utamanya paradigma yang sa- 
ngat berbeda antara KUHAP dan Ganun Hukum Acara Ji- 
nayah (disingkat OHAJ). OHAJ memiliki paradigma keilahi- 
an atau didasarkan pada nilai-nilai hukum syar'i yang sakral. 
Adapun paradigma KUHAP jelas semata menitikberatkan pa- 
da kepentingan manusia semata tanpa mendasari pada nilai 
sakralitas ketuhanan. 

Di samping itu, kita melihat dan mengalami sendiri di la- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR HUKUM ACARA JINAYAH 


pangan banyak ketentuan hukum acara jinayah yang tidak di- 
laksanakan meskipun sudah jelas dan terang diatur di dalam 
OHAJ. Walaupun sejujurnya kita akui masih banyak dijumpai 
yang belum diatur dengan rinci di dalam OHAJ tersebut teta- 
pi paling tidak upaya untuk mengarah kepada ketaatan pada 
hukum acara jinayah harus segera dimulai agar penerapan 
syariat Islam benar-benar terlaksana sesuai dengan prinsip- 
prinsip hukum syar'i. 

Semoga dengan kehadiran buku ini dapat menjadi rujuk- 
an dan pegangan bagi semua kalangan para praktisi hukum 
baik hakim Mahkamah Syar'iyah, polisi, jaksa, polisi WH, 
baitul mal, maupun para akademisi yang ingin mempelajari 
hukum acara jinayah lebih mendalam. 

Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sedalam-dalamnya atas pemberian kata sambutan dalam bu- 
ku ini dari Ketua Kamar Peradilan Agama Hakim Agung Prof. 
Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum., Direktur Jenderal 
Badan Peradilan Agama Drs. H. Abdul Manaf M.H., Ketua 
Mahkamah Syar'iyah Aceh Drs. Jufri Ghalib M.H., Kepala 
Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Prof. Syahrizal Abbas. De- 
mikian juga kepada Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh 
Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H. M.H. atas materi pelatih- 
an jinayah yang sangat membantu dalam penyelesaian buku 
ini serta atas dukungan sahabat kami Dr. Muhammad Igbal 
(Dosen Pascasarjana UIN Sumut), Ismail S.H. (Ketua PN 
Langsa), Drs. H. Mukhtarmidi M.A. (Kabag Keistimewaan 
Pemko Langsa) serta rekan sejawat sesama Hakim Mahka- 
mah Syar'iyah teristimewa para Hakim Mahkamah Syariyah 
Langsa dan Tapaktuan. Teristimewa kepada keluarga kami 
tercinta yang telah mendukung dengan penuh kesabaran un- 
tuk penulisan buku ini. 

Penulis sangat menyadari buku ini masih banyak keku- 


xviii | 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


PENGANTAR 


rangan karena itu kami sangat berharap jika ada masukan, 
kritikan maupun saran untuk kesempurnaan buku ini. 


Billahittaufig Walhidayah 
Wassalamualaikuam Wr.Wb. 


Penulis 


Pa xix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DAFTAR ISI 


Sambutan Ketua Kamar Peradilan Agama 


Mahkamah Agung RI v 
Sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI vii 

Sambutan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh ix 

Sambutan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh xi 

Pengantar xvii 

Daftar Isi xxi 

BAB 1 « PENDAHULUAN 1 

A. Istilah dalam Hukum Acara Jinayah ........ooooooo 1 

1... JINAYAh. on ennan nanas anal 1 

25 DIShASI mine kaan 2 

3, Diyat kene anneam am amnaa 3 

4, HuUdlid seisi oma manah 3 

5. UGUbat: sisa aanaaak 4 

6. TAZIT ee eeaemaasanaasmenhnaaa 4 

B. Pengertian Hukum Acara Jinayah .......oocooco.o.ooo 5 

C. Lahirnya Hukum Acara Jinayah ......ooo.o.o.ooo 6 

BAB 2 « MAHKAMAH SYARIYAH 11 

A. Sejarah Singkat Lahirnya Mahkamah Syari'yah.............. 11 

B. Kewenangan Mengadili Mahkamah Syar'iyah................. 15 

1. Kewenangan Relatif...........oocoo.oooooo 15 

2. Kewenangan Absolut ........ooooo oo. 15 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR HUKUM ACARA JINAYAH 


BAB 3 » ASAS-ASAS HUKUM ACARA JINAYAH 19 
A:: Asas LegalitaS warisan ena 19 
B. Asas Keadilan dan Keseimbangan... 22 
C. Perlindungan Hak Asasi ManUSia .......ooooo.o.o 26 
D. Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) .......... 28 
E. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi .............»..oooooo 29 
F. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan............... 31 
G. Asas Terbuka untuk UMUM ......oooooo.co.ooooo 33 
H. Kekuasaan Hakim yang Sah, Mandiri, dan Tetap............ 34 
I. Asas Bantuan HUKUM ....ooooo.oooo.oWoaak 36 
J. Pembelajaran Kepada Masyarakat (Tadabbur) ................ 37 
BAB 4 « LEMBAGA PELAKSANA HUKUM ACARA 
JINAYAH 39 
As KepoliSiati 45 hina amanaeangnguniana 39 
B. «Kejaksaan Batangan 42 
C. Wilayatul Hisbah (WH) .....ooorocoWomoo nana 45 
1. Sejarah Wilayatul Hisbah.........—.oooooo.oo 45 
2. Kewenangan Wilayah Hisbah di Aceh.............—... 47 
D.: Baittil Mal»: 2iironan intens 49 
BAB 5 « BANTUAN HUKUM DAN PRA-PERADILAN 53 
A. Bantuan HUKUM ...oooooooco.roo.W.oo.Wmomm mann 53 
B. Pra-peradilan ......oooooooooooooooooa 55 
1. Besaran Ganti Kerugian............oooooo.oo.o 58 
2. KONEKSitaS wi insieniimennnmmin 58 
BAB 6 » PIHAK-PIHAK DALAM HUKUM ACARA 
JINAYAH 61 
A. Penyelidik dan Penyidik ............—.ooooorooo.omo.oo 61 
B. Penyidik Pembantu ..........oooco.”oooooooa 62 
C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)...........ooco.co. 62 
xxii | 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DAFTAR ISI 
D. Jaksa dan Penuntut UMUM ....o.o.ooooooo.ooo 63 
Es Hakim en en Sienta ana ma ende anon naa aan Daan NK aan 63 
Es PAMiteta din nenas 64 
G. Penasihat Hukum “...ocoooooooooooonanannanan 65 
H. Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana............co.o.oroyo.. 66 


1. 
J. 
BAB 7 « PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN 
BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN, 


DAN PEMERIKSAAN SURAT 69 
As: Penangkapan ciamis mana mana 69 
B: Penahanan Mhs ahaakan 71 
1. Tujuan Penahanan.......ooooo.ooo.Wo mm 71 
2. Masa Waktu Penahanan ........ooooo.ooooom 72 
3. Ketentuan Pengecualian Penahanan... 73 
4. Penahanan Terhadap Ugubat Penjara Paling Lama 
12 Bulan atau yang SetaTa .........oooooooooo 74 
5. Jaminan Penangguhan Penahanan ........o.ocooo.o 75 
C. Penggeledahan.......oooooo.ioo.owooooooooooco 76 
D: Penyitaat Hokusai naa msuanga 79 
1. Barang yang Dapat Disita ..............oooooooo 79 
2. Penyimpanan Barang Sitaan... 81 
3. Pengembalian Barang Sitaan .........ooooo.ooo 82 
E. Pemeriksaan Surat .........oooooooo.oomaan 83 


BAB 8 » PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN 85 


A. Tahap Penuntutan..........oooooooooooooo 88 
B. Fungsi Surat Dakwaan .......oooo.o.o.o.ooaa 89 
1. Syarat-syarat Surat Dakwaan ...........cooo.o.ooo 90 
2. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan .......oooco.o.o.o 92 
3. Perubahan Surat Dakwaan ......oocooo.oo 98 


| xxili 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com |. 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DASAR-DASAR HUKUM ACARA JINAYAH 


BAB 9 » PROSES PENYELESAIAN PERKARA JINAYAH 


DI MAHKAMAH SYARIYAH 101 
A. Proses Administrasi Perkara di Bagian Kepaniteraan....101 
B. Tahap Penunjukan Majelis Hakim (PMH) .....ooooo 102 
C. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS) ............. 103 
D. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)........ooocooooo 104 
E. Tahap Pemanggilan Para Pihak ...........ooooooo 105 
F. Jenis-jenis Acara Pemeriksaan dalam Hukum 
Acara JitiaYat..oo(o.mooo.momiinorbahnennankananannan 107 
1. Acara Pemeriksaan Biasa ........ooooooooo 108 
2. Acara Pemeriksaan Singkat .........ooooooooooo 111 
3. Acara Pemeriksaan Cepat..........»ooooooo 113 
BAB 10 » TEKNIK PEMERIKSAAN DALAM 
PERSIDANGAN 115 
A. Ketua Majelis Membuka Sidang...” 117 
B. Menghadapkan Terdakwa ke Dalam Ruangan 
Petsidafigah sesamanya 118 
C. Memeriksa Identitas Terdakwa/Para terdakwa ............. 119 
D. Pembacaan Surat Dakwaan..........oocooWoo 122 
E. Tanggapan Terdakwa Atas Surat Dakwaan.................... 124 
F. Acara Pembuktian .....oooooooo oo 132 
1. Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang 
Secara. Negatif baso iba ma anna 132 
2. Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang 
Secara Positif six etek 133 
3. Teori Pembuktian Bebas ............oooooo.oo.o 134 
G.: Penuntitan «nana bana nngnsnnnnanak 148 
H. Pledoi ee kanaankan 149 
I, Musyawarah Majelis .........oooooooooo 150 
J. Pembacaan Putusan/ Vonis...» oo 150 


xXxiv n 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


DAFTAR ISI 

BAB 11 » UPAYA HUKUM 153 
A. Upaya Hukum BiaSa ........ooooooooooo.oomooe 154 

Is Batiding nissan kana Kelantan 154 

25: KASASI erna rem ama 157 

B. Upaya Hukum Luar Biasa .........ooooooooo 158 

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum .....oooo.ooo 158 


2. Peninjauan Kembali Terhadap Putusan 
Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan 


Hukum Tetap.» e2itnn nd nana 158 
BAB 12 »« PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH 
SYARIYAH 163 
A. Pelaksanaan Ugubat .........ooooo.ooooooooooooo 164 
1. Jaksa sebagai Pelaksana PutuSan ........oooooo 164 
2. Ugubat KOMpeNSASI ........ooooooooo 166 
3.: Ugubat Diat wesbite naas 167 
4. Ugubat Pidana Penjara...” 168 
5. Ugitbat Cambuk 15220 »20rnsinaanamasakn 169 
B. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan .....174 
1. Kerja Tim Kesehatan ..........ooooo.oWoo 177 
2. Peran Pemerintah ..........oooooooooooooom 178 
LAMPIRAN 179 
DAFTAR RUJUKAN 251 
PARA PENULIS 255 


Pa xv 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 
Ebook Lainnya www.ayomas.uk 


